AG KS 


PIK AN 


Oleh kelompok 5: 
1.Delvi Manda Sari 3.Firda Nafira Rahmadhani 
2.Ezerina Devi Yanti 4.Lenny Safitri Sirait 


Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan 
modul Pembelajaran PPKn untuk siswa kelas 1 Sekolah Dasar 
bab Aku Cinta Pancasila. Modul ini disusun berdasarkan 
Standar Isi pada capaian pembelajaran kurikulum merdeka yang 
lebih menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Modul 
ini juga dilengkapi dengan latihan soal untuk menguji 
pemahaman siswa terkait dengan materi yang terdapat pada 
modul. Dalam modul PPKn ini akan dibahas tentang 
"Pancasila". Kami menyadari kekurangan dalam ini. Oleh karena 
masih banyak penyusunan modul itu, kami sangat 
mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan 
kesempurnaan modul ini. 


Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang telah membantu proses penyelesain modul ini.Semoga 


modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para 
peserta didik. 


Medan,19 November 2022 


Penulis 


Kelompok 5 


21|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


PEMBAHASAN MATERI 
A.Pengertian dan Fungsi Pancasila 
B.Makna Pancasila 
C.Simbol Pancasila 
D.Penerapan Nilai-Nilai Sila Pancasila 

LATIHAN 


3|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


a.Petunjuk Bagi Siswa 

Untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal, maka 
langkah- langkah yang perlu dilaksanakan dalam modul ini 
antara lain: 
1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan 
belajar.Bila ada materi yang belum jelas,siswa dapat bertanya 
pada guru. 
2. Kerjakan setiap tugas diskusi terhadap materi-materi yang 
dibahas dalam setiap kegiatan belaja belajar. 
3. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi 
lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada 
guru. 
b.Petunjuk Bagi Guru 

Dalam setiap kegiatan belajar guru berperan untuk: 

1. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar 
2. Membimbing siswa dalam memahami konsep, analisa, dan 


menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar. 
3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok. 


4|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


Materi pada unit kegiatan pembelajaran ini bapak/ibu guru 
diharapkan dapat mengenalkan Pancasila sesuai capaian 
pembelajaran, di mana pada fase ini peserta dapat mengenal 
Pancasila menjadi istilah yang familiar dalam kehidupan peserta 
didik. Peserta didik sudah mulai dikenalkan bahwa mereka 
adalah bagian dari bangsa Indonesia, dan sebagai konsekuensi 
sebagai bangsa, peserta didik harus memahami Pancasila. 
Pengenalan terhadap Pancasila ini, diharapkan dapat mulai 
dipahami bahwa Pancasila sebagai pedoman atau nilai hidup 
yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik 
harus memiliki kebanggaan, mengakui menghayati dan 
mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut yang telah 
diakui kebenaran dan keabsahannya. Jika tidak diamalkan maka 
nilai-nilai Pancasila tersebut hanya menjadi slogan dan tak 
bermanfaat sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. 

FASE A (umumnya kelas 1 SD/Ml1/Program Paket A) Pada fase 

ini, peserta didik mampu: 

l.Mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila 
dalam lambang negara Garuda Pancasila,mengidentifikasi dan 
menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang 

negara Garuda Pancasila,menerapkan nilai-nilai Pancasila di 
lingkungan keluarga dan sekolah:mengenal aturan di 


lingkungan keluarga dan sekola, menceritakan contoh sikap 


5|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga dan sekolah, 
menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan 
sekolah. 
2.Menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, 
ciri-ciri fisik, dan hobinya, menyebutkan identitas diri (fisik 
dan non fisik) keluarga dan teman- temannya di lingkungan 
rumah dan di sekolah: menceritakan dan menghargai 
perbedaan baik fisik (contoh: warna kulit, jenis rambut, dll) 
maupun nonfisik (contoh: miskin, kaya, dll) keluarga dan 
teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. 
3.Mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerja sama dalam 
keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah, mengenal 
ciri-ciri fisik lingkungan keluarga dan sekolah, sebagai bagian 
tidak terpisahkan dari wilayah NKRI, dan menyebutkan contoh 
sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar serta 


mempraktikkannya di lingkungan keluarga dan sekolah. 


6|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


Tujuan umum yang diharapkan pada unit I "Aku Cinta 
Pancasila" mengenali simbol-simbol Pancasila dan menjelaskan 
makna masing-masing sila tersebut, serta hubungan antar sila. 
Tujuan khusus yang diharapkan pada unt I "Aku Cinta 
Pancasila" antara lain: 
1.Melalui kegiatan mengamati dan menyimak cerita bergambar, 
peserta didik nenunjukkan sikap sesuai dengan nilai pancasila 
terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai tanda syukur 
kepada Tuhan YME. 

2.Melalui mengamati dan menyimak cerita bergambar, peserta 
didik dapat mengidentifikasi nilai Pancasila dalam kehidupan 
sehari sesuai nilai-nilai baik Pancasila. 

3.Melalui kegiatan menjelaskan makna masing-masing sila, 
peserta didik dapat nenunjukkan sikap sesuai dengan nilai 
pancasila terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai tanda 
syukur kepada Tuhan YME. 


4.Melalui mengamati gambar dan menyimak video simbol 


Pancasila, peserta didik dapat menghubungkan simbol-simbol 
Pancasila dengan sila- sila Pancasila. 

5.Dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat 
memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila 
dengan benar. 


7|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


6.Dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama 
Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama 
Pancasila dengan benar. 

1.Dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila 
pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman 
penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. 

8.Dengan diberikan teks percakapan yang mengandung 
ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk 
ungkapan dan artinya dengan tepat. 


9.Dengan diberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila pada 


teks percakapan, siswa dapat menceritakan pengalaman 
penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. 


8I|IBahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


Panca memiliki arti lima dan sila berarti dasar. Secara 
keseluruhan Pancasila berarti lima dasar Indonesia. dari 
negara.Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama 
ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta: "parica" berarti 
lima dan "sila" berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan 
rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah 
Negara Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Pancasila 
merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan 
dapat menjadi pandangan hidup Bangsa Indonesia sebagai dasar 


pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan 
Bangsa dan Negara Indonesia. 


Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung 
Garuda memiliki makna yaitu sebuah sumber kekuatan. Selain 
itu, dengan warna emas yang ada pada burung Garuda memiliki 
makna sebagai simbol kemuliaan. Garuda Pancasila terdiri atas 
tiga komponen utama, yaitu burung garuda, perisai dan pita 
putih. Jumlah bulu pada sayap Garuda sebanyak 17, bulu di ekor 
berjumlah 8, bulu di pangkal ekor berjumlah 19 dan bulu di 
leher berjumlah 45. Dan bulu-bulu tersebut mengandung makna 
jika digabungkan menjadi 17 (tujuh belas) 8 (delapan) dan 1945 


9|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


(sembilan belas empat lima) yang menggambarkan waktu 
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yaitu 17 Agustus 
1945. Bukan hanya bagian sayap yang mengandung makna 
kemerdekaan. Selain itu, warna yang digunakan dalam lambang 
Negara tidak boleh diletakkan asal-asalan karena warna-warna 


itu telah ditentukan untuk diletakkan pada bagian-bagian yang 

ada pada lambang Negara. 

1.Warna hitam menjadi warna kepala banteng yang terdapat di 
lambang Garuda Pancasila. Warna hitam digunakan juga untuk 
warna perisai tengah latar belakang bintang, juga untuk 
mewarnai garis datar tengah perisai. Warna hitam juga dipakai 
sebagai warna tulisan untuk semboyan “Bhinneka Tunggal 
Ika”. 

2.Warna merah digunakan untuk warna perisai kiri atas dan 
kanan bawah yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila. 

3.Warna hijau digunakan sebagai warna pohon beringin. 

4. Warna putih dipakai untuk warna perisai kiri bawah dan kanan 
atas. Warna putih juga diberi pada pita yang dicengkeram oleh 
burung Garuda Pancasila. 

5.Warna kuning diletakkan sebagai warna Garuda Pancasila, 
untuk warna bintang, rantai, kapas, dan padi. 


17 2314 4 $ 
TNNEKA TUNGKINY 


HANYA 
Gambar:Lambang Negara Indonesia 


10|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


Mari menyanyikan lagu Garuda Pancasila: 

https://youtu.be/JTZhCGbsCSI 

Bunyi kelima sila-sila Pancasila : 

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/ Perwakilan. 

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Makna dari sila Pancasila: 

1.Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang Maha Esa 
merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila memiliki 
makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus 
memiliki kepercayaan dan bertagwa kepada Tuhan. Pada sila 
ini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat yang saling 
hidup berdampingan harus dapat saling menghormati satu sama 


lain antar umat terciptanya beragama kesejahteraan agar dan 


kehidupan lingkungan yang tentram. 

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab Pada sila ini memiliki 
makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia 
diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai 
kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat 
saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar 
individu.Pada sila ini juga kita diajak untuk saling menjaga dan 
membantu satu sama lain, membela kebenaran serta keadilan 
yang ada, dan mampu saling bekerjasama dalam menciptakan 
Kedamaian di lingkungan sekitar serta negara Indonesia secara 
keseluruhan. 


11|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


3.Pada sila ketiga ini juga, kita diajak untuk memiliki sifat serta 
menjadi pribadi yang mau dan rela berkorban demi mencapai 
kemerdekaan negara Indonesia, menunjukan rasa cinta pada 
bangsa Indonesia sebagai tanah air, serta memiliki kebanggaan 
terhadap negara Indonesia. 

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan Pada sila keempat ini memiliki 
makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak 
untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang 
bersifat pribadi, dan selalu mengedepankan atau 
mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara.Dalam 
mengambil sebuah keputusan di berbagai ruang lingkup, baik 
pekerjaan maupun kehidupan sehari- hari kita selalu 
dihadapkan dengan berbagai pilihan yang harus diambil. Pada 
sila ini kita diajak untuk mengambil pilihan mengedepankan 
tujuan yang bersama serta menyelesaikan masalah yang ada 
dengan cara musyawarah maupun berdiskusi. 

5.Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia Pada sila ini 
memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara 


Indonesia diajak untuk dapat selalu dengan adil di segala 


bersikap dengan adil aktivitas yang dilakukan, dalam 
pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama dengan 
melakukan gotong royong. 


Di dada burung Garuda terdapat perisai. 


12|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


Artinya ,Berbeda-beda tetapi tetap satu. 
1.Simbol Sila Pertama Pancasila | 
Simbol :Bintang Emas 


Bintang Berwarna :Kuning Keemasan 
Latar Belakang Simbol :Berwarna Hitam 


Makna Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan 
dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 
lima (bersudut lima), bintang emas sendiri dapat diartikan 
sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi 
cahaya kerohanian bagi setiap manusia. 


2.Simbol Sila Kedua Pancasila 
Simbol "Tali Rantai 


Bentuk mata rantai  :Kotak dan Bulat 


13|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


Jumlah Seluruh rantai :1”7 
Latar belakang simbol :Warna Merah 
Tali rantai berwarna : Kuning Keemasan 

Makna Sila 2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 
dilambangkan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini 
menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling 
membantu, gelang yang persegi menggambarkan pria sedangkan 


gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. 
3.Simbol Ketiga Sila Pancasila 


Simbol :Pohon Beringin 
Warna Pohon beringin — :Hijau dan Hitam 
Latar belakang simbol — :Warna Putih 

Makna Sila 3, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan 
pohon beringin (Ficus benjamina) di bagian kiri atas perisai 
berlatar putih, pohon beringin merupakan sebuah pohon 
Indonesia yang berakar tunjang—sebuah akar tunggal panjang 
yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat 
dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan 
persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak 
akar yang wmenggelantung dari ranting-rantingnya. Ini 
mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun 
memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. 


14|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


4.Simbol Keempat Sila Pancasila 


Simbol :Kepala Banteng 
Warna Kepala Banteng : Hitam dan Putih 
Warna Latar belakang :Merah 

Makna Sila 4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. 
Disimbolkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas 
perisai berlatar merah. Lembu liar atau banteng merupakan 
binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan 
manusia di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan 
secara musyawarah salah satunya dengan cara berkumpul untuk 
mendiskusikan sesuatu. 
5.Simbol Kelima Sila Pancasila 
Simbol :Padi dan Kapas 


Tian 


Warna padi dan kapas :Padi berwarna kuning dan kapas 
berwarna putih dan hijau 
Latar belakang :Berwarna putih 


15|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


Makna Sila 5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan 
bawah perisai yang berlatar putih. Kapas dan padi 
(mencerminkan pangan dan sandang) merupakan kebutuhan 
pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun 
kedudukannya. Ini mencerminkan persamaan sosial di mana 
tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya, 
tapi hal ini (persamaan sosial) bukan berarti bahwa Indonesia 
memakai ideologi komunisme. 


Nilai-nilai Sila Pancasila: 
1.Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan 


meliputi iman, takwa, syukur dan memberi kesempatan yang 
seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan kepercayaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. 


2.Sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai 


kesamaan derajat, kewajiban, hak, cinta-mencintai, hormat- 
menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, 
toleransi, serta gotong royong. 

3.Sila Persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang 
majemuk mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan 
wilayah sebagai pengikat yang menjamin keutuhan nasional 
atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai ini menempatkan 
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau 
golongan. Sebaliknya kepentingan pribadi dan golongan 
diserasikan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. 


16|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


4.Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam ' Permusyawaratan/Perwakilan, mempunyai nilai 
kerakyatan sebagaimana kedaulatan negara ada di tangan 
rakyat dan keputusan bersama merupakan hikmat 
kebijaksanaan harus dihargai bersama. 
5.Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, 
mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan 
kewajiban, menghargai hak orang lain, gotong royong, dan 
kerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang adil dan merata. 
Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang 
bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus 
mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. 
1.Contoh penerapan sila pertama: 


Pan! g se | Z 2 5 io 
- — » 


, - 


Berdoa dan beribadah 


Selalu meyakini pernyataan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu 
ada dan selalu mengawasi semua perbuatan kita di rumah. 
Senantiasa bersikap jujur serta berbicara apa adanya dengan 
orangtua. Disiplin dan taat saat melaksanakan ibadah di rumah 
ibadah. 


2.Contoh Penerapan Sila Kedua: 


17 |Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


Saling membantu 


Saling menolong 


a Saling memberi 


Tidak membedakan 


Sis | 
"3 Teman (saling 
menghormati dan 


menghargai) 


3.Contoh penerapan sila ketiga 


18|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


Senantiasa bersikap 
khidmat saat upacara 
untuk menunjukkan 
rasa cinta kita kepada 
tanah air 


memiliki rasa 
persatuan 


mencintai semua 
keberagaman budaya 
di Indonesia 


mengkonsumsi 
dan membeli 
produk dalam 
negeri 


4.Contoh Penerapan Sila Keempat 


19|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


201Bahan Ajar PPKn Kelompok 


musyawarah mufakat 
pemilihan ketua kelas 


ikut memberikan 
pendapat saat rapat 


Ikut melaksanakan 
hasil keputusan 
dalam musyawarah 


Saling gotong- 
royong dalam 
menyelesaikan 
pekerjaan 


menghargai hasil 
karya orang lain 


bersikap adil 


5 PANCASILA kelas 1 


Nama : 
Kelas : 
Petunjuk Pengerjaan: Temukan kata-kata di bawah ini, kemudian 


susun /tempellah kata-kata tersebut menjadi kalimat sila! 
1.KETUHANAN-ESA-YANG-MAHA 


2.ADIL-KEMANUSIAAN-BERDAB-ANG-DAN 


3.INDONESIA-PERSATUAN 


4.PIMPINAN-OLEH-KERAKYATAN-YANG-KEBIJAKSANAAN- 
PERMUSYAWARATAN/-PERWAKILAN-DALAM-HIKMAT 


5.SOSIAL-BAGI-KEADILAN-INDONESIA-RAKYAT-SELURUH 


21|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


LATIHAN 


Nama : 
Kelas : 
Petunjuk Pengerjaan: Perhatikan cerita bergambar berikut ini! 
Kemudian ceritakan aktivitas pada cerita bergambar di bawah 


Iya cu, Nenek ingin 
pergi ke toko seberang 
jalan sana. 


P Nek, Kenapa berdiri “WII 


disini, Apakah nenek 
mau menyebrang? 


Terimakasih cu... 


Sama-sama nek, 
Nenek hati-hati 
ya nek 


Ik 
2 
3 


Kunci jawaban: 

1. Andi menyapa nenek yang sedang kesulitan menyeberang jalan. 
2. Andi menawarkan bantuan dengan santun. 

3. Andi mengantarkan nenek menyeberang jalan. 


22|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat! 
. Pengertian pancasila adalah.... 

. Makna dari gambar burung garuda adalah ... 

. Bunyi sila kedua pancasila adalah ... 

. Bunyi sila kelima pancasila adalah... 

. Lambang sila ketiga pancasila adalah.... 

. Lambang sila pertama pancasila adalah ... 

. Arti dari Bhineka Tunggal Ika adalah 

. Contoh penerapan sila pertama pancasila adalah.... 

. Contoh penerapan sila ketiga pancasila adalah... 
10.Contoh penerapan sila keempat pancasila adalah... 
11.Jumlah bulu pada sayap Garuda sebanyak..... 
12.Bulu di ekor burung garuda berjumlah.... 

13.Bulu di pangkal ekor berjumlah 

14.Bulu di leher berjumlah..... 

15.Arti jumlah bulu-bulu tersebut mengandung makna jika 
digabungkan menjadi 


Oo YA ——H MU Nb 


233|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


A Ca) na Tadi 


PANCASILA 


1. KETUHANAN YANG MAHA ESA 


2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN 
BERADAB 


3. PERSATUAN INDONESIA 


4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT 
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ 
PERWAKILAN 


5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT 
INDONESIA 


24|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


. . 17 Helai bulu pada 
45 Helai bulu di leher masing-masing sayap 
ts) Oo 


19 Helai bulu di bawah | Gambar 1.16 Garuda Pancasila s 
perisai atau pada an | 8 Helai bulu padaekor 
pangkal ekor 


Makna Warna Garuda Pancasila: 

e Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan 
kemurnian. 

» Warna hitam memiliki makna keabadian. 

se Warna merah memiliki artian keberanian. 

e Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan 
keluhuran 


25|Bahan Ajar PPKn Kelompok 5 PANCASILA kelas 1 


